RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 


Satuan Pendidikan : SD NEGERI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 

Kelas / Semester : I (Satu) / 2 

Pembelajaran (8) : Allah Mahakuasa 

Tema / Topik 2 : Dua Kalimat Syahadat 

Alokasi Waktu : .x 35 menit 


TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

♦♦♦ Mendemonstrasikan pelafalan dua kalimat syahadat dengan benar dan jelas; 
♦♦♦ Mengartikan dua kalimat syahadat dengan benar. 

KEG IATAN PEMBELAJARAN _ 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

Pertemuan ke-1 

♦♦♦ Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

♦♦♦ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Pertemuan ke-2 

♦♦♦ Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 
bersama. 

♦♦♦ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Inti 

Pertemuan ke-1 

Pelafalan dua kalimat syahadat dibagi menjadi dua bagian pelafalan, 

pertama lafal syahadat tauhid, kedua lafal syahadat rasul. 

Peserta didik diambil secara acak melafalkan dua kalimat syahadat, untuk 

mengetahui kemampuan awal (prates). 

Kedua, Syahadat Rasul: 

♦♦♦ Guru mendemonstrasikan pelafalan kalimat syahadat rasul kata per 
kata (sebaiknya langsung oleh guru bersangkutan, media audio hanya 
sebagai pendukung), peserta didik mencermati dan menirukannya. 
Pada waktu itu juga, guru langsung membimbing dan membetulkan 
pelafalan yang kurang tepat, baik secara individu maupun klasikal, 
sampai akhirmya selesai. 

♦♦♦ Guru secara acak menunjuk peserta didik mendemonstrasikan 

pelafalan kalimat syahadat rasul untuk mengetahui kompetensi kelas. 

♦♦♦ Guru memberikan penguatan pelafalan kalimat syahadat tauhid. 

(Setelah pelafalan dua kalimat di atas, guru secara utuh 
menggabungkan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul, diikuti 
oleh seluruh peserta didik, lakukan 2-3 kali, sampai dipastikan seluruh 
peserta didik mampu melafalkannya). 

Pertemuan ke-2 

Langkah yang harus dilaksanakan: 

♦♦♦ Guru mengucapkan arti secara utuh syahadat rasul “dan aku bersaksi 
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah” diikuti seluruh peserta didik, 

♦♦♦ Peserta didik secara berpasangan (dengan teman sebangku) 
melafalkan dua kalimat syahadat secara berulang-ulang sampai hafal 
(kolom “ayo keijakan”). 

150 menit 

Penutup 

♦♦♦ Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

♦♦♦ Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk 
mengetahui hasil ketercapaian materi) 

♦♦♦ Melakukan penilaian hasil belajar 

♦♦♦ Membaca do’a sesudah belajar dengan benar (disiplin) 

15 menit 


PENILAIAN 

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Keterampilan 

Mengetahui, Margodadi,.2020 

Kepala Sekolah Guru Mapel PAI & Budi Pekerti 


L _ 1 


( _ 1 


NIP. 


NIP. 







